228 MAJLIS TAFSIR AL-GUR'AN 
3. (MTA) PUSAT 


pn En http://www.mta.or.id e-mail : humas@mta.or.id 





Jl. Ronggowarsito No. 111A Surakarta 57131, Telp (0271) 663299, Fax (0271) 663977 


Ahad, 17 Januari 2021/3 Jumadil Tsania 1442 Brosur No. : 1883/1923/1IA 


Menjaga Persatuan 


Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sesungguhnya kita sesama 
muslim, sesama mu'min adalah bersaudara. Persaudaraan yang diikat 
bukan dengan nasab keturunan, tetapi persaudaraan yang diikat oleh iman 
dan Islam. Walaupun berbeda nasab, suku bangsa, bahasa maupun 
berbeda warna kulit, tetapi asalkan orang tersebut orang Islam atau orang 
yang beriman, maka orang tersebut adalah saudara kita. Allah SWT 
berfirman : 


SLS A1 ig #XuseT Gag GEA Kay Oak GI 
Kol OK 


Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu 
damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertagwalah kepada Allah 
supaya kamu mendapat rahmat. (GS. Al-Hujuraat : 10) 


Suku Aus dan Khazraj di Madinah yang telah bertahun-tahun saling 
bermusuhan dan berperang, setelah mereka memeluk Islam, maka mereka 
Ja La hidup bersaudara, sup pen dan damai. Allah SWT berfirman : 


Lara AN Canh3 1935 WAS VP MR 3 Ja Giat 
OI Tnakn LG SB Ig 3 Wb sAsi 2: 


! 


Cu A1 S3 UUS ga SIS IS Jl G3 AS ep 28 


Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan 
janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan ni'mat Allah kepadamu 
ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh musuhan, maka Allah 
mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena ni'mat Allah orang- 
orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu 
Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan 
ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. (AS. Ali "'mraan : 
1031| 


Di dalam hadits juga disebutkan : 
ost osY dik & Jr L 93 
et SatAN BEAN Ips JB LP 
2, 0, 3, oo. 8 A.A. “te z 
MN Ma alama Mas Anan AS OLS 


Dari Abu Musa, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Orang mu'min 
dengan mu'min lainnya adalah seperti satu bangunan yang sebagiannya 
dengan bagian yang lain saling menguatkan" IHR. Muslim juz 4, hal. 1999| 


Begitulah kaum muslimin apabila mau berpegang teguh kepada tali agama 
Allah kembali kepada tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Senang apabila 
saudaranya mendapat ni'mat, dan turut merasa susah apabila saudaranya 
Mengapa mushibah, lalu Dera untuk menolongnya. 


Kan CL AU du IE H33 POM 
Rn (AN Isl snsd Afita Heib 3 HI SU 
YAAA ea KG Ab ALA Ha AT Fs 


Dari Nu'man bin Basyir, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, 
"Perumpamaan orang-orang mukmin dalam berkasih sayang, cinta- 
mencintai, serta memadu kasih ibarat satu tubuh, apabila ada anggota 
badan yang sakit maka seluruh tubuh akan ikut merasa sakit, dengan tidak 
bisa tidur dan demam". Ba Muslim juz 4, hal. 1999| 


KEY LA SAE Ia BY Na ena 


2 


e. 2 
ON GE ta IL 


Dari Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidak beriman seseorang 
diantara kalian, sehingga dia cinta untuk saudaranya sebagaimana dia cinta 
untuk dirinya sendiri". IHR. Bukhari juz 1, hal. 9| 


Untuk mewujudkan yang demikian itu Rasulullah SAW menuntunkan kita 
untuk saling menebarkan salam dan betul-betul mengharapkan 
keselamatan kita. 


KAL ATB Kar T . SKS & Ntar (3 0. 
STM GBI EA Jb 5 JB Je Te MENU 
A Pa - 

Pe - ., " 3. 1x PN @ s3 24 . s3 22 

Ssh GMN YG MAL GS ap Ng ap 

oo JG AT A03 8 20 ap 

VE Naam Pa WI lawan Yee 2goiles 

Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Kamu sekalian 

tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidak akan 

beriman sehingga berkasih sayang. Maukah aku tunjukkan kepada kalian 

suatu perbuatan, apabila kalian melakukannya niscaya kalian saling 

berkasih sayang ? Tebarkanlah salam diantara kalian". IHR. Muslim juz 1, 
hal. 74) 


. 
G8 0 - 


Tang Haii lg BEA Its SE 1JEA II 


. 


A 


si ME Ea Va aU Se LO RA 
A5 IN SI Sab 233 4 1) AI 


CP ea Ugal Ika (YAYA HB YO ai 
Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Demi Tuhan 
yang diriku berada di tangan-Nya, kalian tidak akan masuk surga sehingga 
kalian beriman, dan kalian tidak beriman sehingga kalian saling berkasih- 
sayang. Maukah aku tunjukkan kepada kalian pada suatu perkara apabila 
kalian mengamalkannya kalian akan saling berkasih sayang ? Tebarkanlah 


3 


salam diantara kalian !". (HR. Tirmidzi juz 4, hal. 156, no. 2829, hadits ini 
hasan shahih) 


GAN NIS BEA Ira JB JB 3S 3 Ae 33 


Yani (an 25) bata YAI | Issala AA habis 


AN 


PP YA Sad Nian JB 3 2 Ba BA “3 YAN 
Dari Abdullah bin 'Amr, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Sembahlah 
Allah yang Maha Rahman, berikanlah makan, dan tebarkanlah salam, 
niscaya kalian masuk surga dengan selamat". IHR. Tirmidzi juz 3, hal. 188, 
no. 1916, dan ia berkata : Ji hadits Na Tn 


z 
Pa 


tki ea bis Ren Ob JB Jaa 


D0 iB) YOV Y dpan GOL il da 


Dari Abu Syuraih RA, ia berkata, "Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku 
sesuatu yang menyebabkan aku masuk surga". Beliau SAW bersabda, 
"(Yang menyebabkan kamu masuk surga yaitu) ucapan yang baik, 
menebarkan salam, dan memberi makan". (HR. Ibnu Hibban di dalam 
shahihnya juz 2, ua 257, no. 5041 


LE mn 2 BEA dn IAI 4 
Sus 253 0) Un io Ana em AI 
33 AI AU Bai IN en A23 15 ce 


3 ena - - Tu 20 CAP - ae 20 Ah Lag, Pa - 
daslo Cola 159 (J3 GP lg Kanaan IS mles 


YV..o 2 akama 


Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Hagnya orang 
Islam atas orang Islam yang lain itu ada enam. Lalu (beliau) ditanya, 
"Apasaja enam itu ya Rasulullah ?". Beliau menjawab, "1. Apabila kamu 
bertemu dengannya ucapkanlah salam kepadanya, 2. Apabila dia 
mengundangmu maka datangilah, 3. Apabila dia minta nasehat kepadamu 
maka berilah nasehat, 4. Apabila dia bersin dan memuji Allah maka 
doakanlah dia, 5. Apabila dia sakit maka jenguklah, dan 6. Apabila dia 
meninggal maka antarkanlah jenazahnya". IHR. Muslim juz 4, hal. 1705| 


YAN IE ES II GA HE 
ia Jek OLES JI SE G3 ET Asia SI da3) 


YAA 14 peka EL IA 23 esa IA Las NA P3 


Dari Abu Ayyub Al-Anshariy, ia berkata : Sea Rasulullah SAW 
bersabda, "Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih 
dari tiga hari. (Apabila) keduanya bertemu, yang ini berpaling dan yang itu 
berpaling. Dan sebaik-baik dari keduanya itu ialah orang yang memulai 
mengucapkan salam". IHR. Muslim juz 4, hal. 1984| 


Begitulah, untuk mewujudkan persatuan ini kita supaya saling mendo'akan, 
jangan bercerai-berai, jangan bertengkar, dan saling menjatuhkan sesama 
muslim. Allah SWT berfirman : 


— 3 TRI NI TA ES Ya de tata NN Wa 


o 4 £ & 2 oa 0 
LL JSYI Cp » AN ol “913 
Dan tha'atlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah- 
bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu 


dan bershabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang shabar. 
(AS. Al-Anfaal : 46| 


Dan sesama muslim adalah haram darahnya, hartanya dan kehormatannya 


2 llas Y j2 AI ren As FI GA Pn sks 133333 “yag 


AA 


4 1 ia 1 On cal Pal 3g HO 2 aNoc m 
CNG op " rn ega LS | aya V3 AJIL V3 
F TOga ar 205 2 nan - s o o G- 
“ea bak AS Ol AI ra Sa ah 


Ke gan Aa ANA SN ta o ! - o ! 
YAA IE plane Aap Wlag da5 AS Ana Ie ba 
Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah 
kalian saling mendengki, janganlah saling bersaing yang tidak sehat, 
janganlah saling membenci, janganlah saling membelakangi, janganlah 
seseorang diantara kalian menawar tawaran orang lain, dan jadilah kalian 
hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang Islam itu saudaranya orang 
Islam yang lain. Tidak boleh berlaku dhalim kepadanya, tidak boleh 
membiarkannya (dengan tidak mau menolongnya), dan tidak boleh 
menghinakannya. Tagwa itu di sini". Beliau sambil mengisyaratkan ke 
dadanya, tiga kali. "Cukuplah seseorang itu berbuat jahat apabila ia 
merendahkan saudaranya orang Islam. Setiap orang Islam terhadap orang 
Islam yang lain adalah haram darahnya, harta bendanya dan 
kehormatannya. (HR. Muslim juz 4, hal. 1986| 


ALAN JB ED JI IA EL He 4 
SE AE 2 3 OS Ia AAL V3 Alas NY ab 


- - 
- 


N 


NX 


! 


Pa o PEN PPP 0. LGf 0... LA. 
KS Lan MS 3 TS AA SP 3 da3 3 BN 


o ! 


- Lo BW SG elo 8 LL 0 -. ment o- 2 o 
ASLI A33 AN agan Ulin Gin Ijah Gal aa DS Spa 
YAA 1 peka 


Dari Salim dari ayahnya, ia berkata : Sesungguhnya Rasulullah SAW 
bersabda, "Orang Islam itu saudaranya orang Islam yang lain, maka tidak 
boleh ia menganiayanya dan tidak boleh membiarkannya (dengan tidak 
mau menolongnya). Barangsiapa yang menolong kebutuhan saudaranya, 
maka Allah akan menolong kebutuhannya. Dan barangsiapa yang 
meringankan satu kesusahan orang muslim, Allah akan meringankan satu 
kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari giyamat. Dan 
barangsiapa yang menutup aib (cela) orang Islam, maka Allah akan 
menutup aib (cela)nya besok pada hari giyamat”. (HR. Muslim juz 4, hal. 
1996| 


Cukuplah seseorang berbuat jahat apabila ia merendahkan saudaranya 
sesama muslim. Oleh karena itu Allah SWT melarang kita saling mengolok- 
olok, saling mencela, saling menggunjing dan lain sebagainya. Allah SWT 
pe Dag 


N £ 


Kega 


Yg 03? w 


aan Ca 
Gua 22) ai CAN, 135 Yg San Tga 
ola Gak 2 Laki eh 2 Lag COLI 35 


Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum memperolok-olokkan 
kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih 
baik dari mereka (yang memperolok-olokkan) dan jangan pula wanita- 
wanita (memperolok-olokkan) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita- 
wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang memperolok- 
olokkan) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu 
panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk.  Seburuk-buruk 
panggilan ialah (panggilan) fasik (kepada orang-orang yang) sudah beriman 


7 


dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang 
yang dhalim. (GS. Al-Hujuraat : 11) 


Ag Gak DB 3 KS AR Ula ga Ul 


Yi 
Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, 
sesungguhnya sebahagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu 
mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu 
mempergunjingkan sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang diantara 
kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati ? Maka tentulah kamu 
merasa jijik terhadapnya. Dan bertagwalah kepada Allah. Sesungguhnya 
Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (AS. Al-Hujuraat : 12) 


Dan dalam hadits disebutkan : 


ADE Sirah G OyIA IE SEA Ius TA ta 


. 
A 


2 - aa 3 — Ps - LA EA Batan at 
SI SIA 3 GI IE D3 1JE LARI Dipan AI 
A.A. A3. P 2 


KESAN AA ppi aa SESI IE Opa Has 
g KENA TOT AN TEKI 
Ferdi ea AA AI AB IN Jo 


Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda (kepada para 
shahabatnya), “Tahukah kalian apakah ghibah itu ?”. Para shahabat 
menjawab, “Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui”. Beliau bersabda, 
“(Ghibah) ialah kamu menyebut tentang saudaramu dengan apa-apa yang 
dia tidak suka”. Ada yang bertanya kepada beliau, “Bagaimana pendapat 
engkau jika keadaan saudaraku itu memang betul-betul seperti apa yang 
aku katakan ?”. Rasulullah SAW bersabda, “Jika keadaan saudaramu itu 


8 


betul seperti apa yang kamu katakan, maka sungguh kamu telah berbuat 
ghibah kepadanya. Dan jika (apa yang kamu katakan itu) tidak ada 
padanya, maka berarti kamu telah berbuat buhtan (kebohongan) 
Nepaoanya (HR. Muslim juz 4, hal. 2001) 


AA 5 #lla SG JG EA Is SI IA 3 3 


Lean Oa 


Ne ENG YA EKA NE LA IA sek S1 
ola OR AI 32 19353 SE Yg APA Yg GAS 


YYAoe 


Dari Abu Hurairah, ia berkata : Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, 
“Jauhkanlah diri kalian dari berprasangka (buruk), karena prasangka (buruk) 
itu adalah sedusta-dusta perkataan (hati), janganlah kalian mendengar- 
dengarkan (pembicaraan orang lain) dan janganlah kalian mencari-cari 
kesalahan orang lain, janganlah kalian bersaing yang tidak sehat, janganlah 
kalian saling mendengki, janganlah saling membenci dan janganlah saling 
membelakangi. Dan jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang 
bersaudara”. (HR. Muslim juz 4, hal. 1985) 


GUA sa Gam Jak BE PU at BA 


SN 2A SE ya 8, niy £ LO n2h 
Dari Ibnu “Umar, bahwasanya ia mendengar Nabi SAW bersabda, 
“Janganlah sepeninggalku nanti kalian kembali kepada kekafiran, (yakni) 
sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain”. (HR. Bukhari juz 8, 
hal. 91) 


A 


JS eri JG UEA IIA LA ME 
IA OS Ca gaib AI ee 


Dari “Abdullah bin “Umar RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, 
9 


“Barangsiapa yang mengangkat senjata untuk memerangi kami, maka ia 
tidak termasuk golongan kami”. IHR. Bukhari juz 8, hal. 90| 


Otak AS SI BEAN Ja JB JUS IE 
KN laa j3 dial JPU gilang 


Dari Abu Bakrah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Apabila dua 
orang muslim saling berhadapan dengan menghunus pedang masing- 


masing, maka orang yang membunuh dan yang di bunuh di neraka”. (HR. 
Muslim juz 4, hal. 2214| 


2B NS, Gs Nan pa en BEA Je A kz JG 


ANA Gl 


“Abdullah (bin Mas'ud) berkata : Nabi SAW bersabda, “Mencaci orang Islam 
itu merupakan kefasigan, dan membunuhnya merupakan kekafiran”. (HR. 
Bukhari juz 8, hal. 91) 


Maka kita sesama kaum muslimin tidak boleh saling membenci dan saling 
menjatuhkan, tetapi seharusnya kita saling bantu-membantu dan tolong- 
menolong. Di dalam hadits disebutkan : 


IA AR Ia eh 0353 sila Sa 032 si 


Ai rae 


Dari "Abdullah bin "Amr dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Orang muslim itu 
adalah orang yang orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. 
Dan orang yang berhijrah itu ialah orang yang berhijrah dari apa yang Allah 
melarang dari padanya”. IHR. Bukhari juz 1, hal. 8| 


Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, namun demikian syaithan 
selalu ingin menjerumuskan kita kepada kecelakaan dengan mengadu 


10 


domba, menyebarkan berita-berita bohong, memfitnah, menimbulkan 
permusuhan dan peperangan. 


36 DAA S3 daki HP Gb Lag JB pe 38 
: 1 7 A0. Oa 
FI GS AI Ing GB Galah dang SI 
TYat Hk 


Dari Jabir, ia berkata : Saya mendengar Nabi SAW bersabda, 
"Sesungguhnya syaithan telah berputus-asa untuk disembah oleh orang- 
orang yang shalat di Jazirah 'Arab ini, tetapi syaithan berusaha mengadu 
domba dan menebarkan permusuhan diantara mereka (kaum muslimin)". 
(HR. Muslim juz 4, hal. 2166) 


Maka Allah SWT melarang kita mengikuti langkah-langkah syaithan. Allah 
SWT berfirman : 


HE 25 obi mb GAS GI ga 
Ga KG WES, PA IG at plat 
BEAN SN NN AN 33 3 KU SG EK Kar 

YO na HE AS AN cal 


Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah 
syaithan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah syaithan, maka 
sesungguhnya syaithan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan 
yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmat-Nya 
kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih (dari 
perbuatan-perbuatan keji dan munkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah 
membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Mendengar 
lagi Maha Mengetahui. (AS. An-Nuur : 21) 


11 


Apabila kita saling menjaga persatuan dan saling tolong-menolong serta 
menghormati sesama kaum muslimin, niscaya Allah akan mencurahkan 
rahmat-Nya kepada kita : 

Allah SWT berfirman di dalam surat At-Taubah : 71-72 Nana berikut. 


Sad Saya LA BR peang Sai ORI 
Gakabia BSN OP U3 Tn Ea 2 2 
OS BEN AR Ob dg 
BN ne Latah Gank Al 3 


& LL an - Ni Pa Had o' Fat - na LOL 0 : 
AN Ga Ogan JAS LI 3 “ Nang 0 pl 


Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka 
(adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh 
(mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan 
shalat, menunaikan zakat, dan mereka tha'at kepada Allah dan Rasul-Nya. 
Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah: sesungguhnya Allah Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana. (71) 


Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mu'min lelaki dan perempuan, 
(akan mendapat) surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal 
mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga 
Adn. Dan keridlaan Allah adalah lebih besar: itu adalah keberuntungan 
yang besar. (72) I@.S. At-Taubah: 71-72) 


Demikianlah, semoga Allah SWT menyatukan hati kita kaum muslimin, dan 
semoga Allah mengampuni kita, "Aamiin". 


s00| @ JjOo- 


